: 23.09.18 


“Untuk segala 
sesuatu ada 
masanya, untuk apa 
pun di bawah langit 
ada waktunya.” 
(Pengkotbah 3:1). 


A & 


ntuk kata “MASA” penulis memakai 
U- dalam bahasa Ibrani “Zemawn” 

yang artinya adalah “waktu tertentu”, 
contohnya adalah kita mengatakan masa 
menanam, masa pertumbuhan dan masa panen. 

Sedang kata “WAKTU” dipakai kata “Ayt” 

yang menunjukkan kepada ukuran waktu seperti 
pagi, siang, malam, sekarang, nanti, besok, 
kemarin. 


Waktu 


Ada tiga kebenaran tentang “waktu”, yaitu : 

Pertama, waktu berbicara tentang ada awal 
dan ada akhir, ada kelahiran dan ada kematian. 
Semua yang dilahirkan akan mati. Semua ada 
batasnya, batas awal dan batas akhir. 


Kedua, rentang waktu dari awal ke akhir, 
adalah “kesempatan” atau yang disebut sebagai 
“MASA/Zemamn (ibr)”. 

Melalui group Whatsap, saya mendapatkan 
satu renungan yang sangat bagus. 

Renungan ini mengajarkan bagaimana kita 
dapat memanfaatkan waktu/kesempatan hidup 
kita untuk membangun kehidupan yang berkenan 
kepada Tuhan. Ceritanya demikian : 

Suatu hari seorang anak datang kepada 
ayahnya & bertanya : "Apakah kita bisa hidup 
tidak berdosa selama hidup kita ayah?“ 

Ayahnya memandang sang anak dan berkata, 
”Tidak bisa nak... “ 

Putri kecil ini kemudian bertanya lagi, 
”Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam 
setahun?” 

Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya, 
sambil tersenyum kepada putrinya. 

”Bagaimana kalau 1 bulan, bisakah kita hidup 
tanpa melakukan kesalahan?” 

Ayahnya tertawa. "Mungkin tidak bisa juga 
nak..” 

”OK, ini yg terakhir kali, bisakah kita hidup 
tidak berdosa dalam 1 jam saja ayah?” 

Akhirnya ayahnya mengangguk. 
“Kemungkinan besar bisa nak.” Sang anak 
tersenyum lega. 

”Jika demikian, aku akan hidup benar dari 
jam ke jam ayah, lebih mudah menjalaninya dan 
aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga 
aku dapat hidup dengan benar." 


Kebenaran 
Pernyataan di atas mengandung kebenaran 
sejati. Marilah kita hidup dari waktu ke waktu, 
dgn memperhatikan cara kita menjalani hidup 
ini. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana. 
Akan menjadikan kita terbiasa. 
Dan dari apa yang sudah terbiasa kita lakukan 


Ketika kita menggunakan 
waktu dengan baik, maka 
Tuhan bekerja, memberkati 
dan memastikan apa 
yang ditaburkan, akan 
bertumbuh dan dapat kita 
nikmati di kemudian hari. 


akan menjadi sifat. Dan sifat akan berubah 
menjadi karakter. 

HIDUPLAH 1 JAM : tanpa kemarahan, 
tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, 
tanpa keserakahan, tanpa pemborosan, 
tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, 
tanpa kepalsuan. Lalu ulangi lagi untuk 1 jam 
berikutnya. 

HIDUPLAH 1 JAM : dengan kasih sayang, 
dengan damai, dengan kesabaran, dengan 
kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, 
dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. 

Dan mulailah dari jam ini, 1 jam yang 
sederhana, tapi sangat berarti bagi perjalanan 
hidup 10 tahun ke depan, bahkan mungkin 
sampai akhir hayat. 


Ketiga, Tuhan bekerja dalam hidup manusia, 
di dalam waktu. 

Ketika kita dapat menggunakan waktu 
dengan baik, maka Tuhan bekerja, memberkati 
dan memastikan apa yang ditaburkan dalam 
waktu hidup itu, akan bertumbuh dan dapat 
kita nikmati di kemudian hari. Itulah yang 
dimaksud oleh Salomo di ayat 11, “Ia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia 
memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi 
manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang 
dilakukan Allah dari awal sampai akhir.” 

Jangan sia-siakan “waktu” dalam hidup kita, 
pergunakanlah dengan bertanggung jawab, 
hargai waktu Anda, maka kita tidak akan pernah 
menyesali kehidupan kita, karena sesungguhnya 
kehidupan itu sangat berharga, dan tidak layak 
untuk kita sia-siakan. P- (Pdt. Samuel Handoko) 


, 1d 
aka pz $ Kemis L, img Kata, 
P fkama « Tp 14 Lisa SerLijpan 


: 


Vision Building Lt 13 
Marvel City Complex 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Info: Fifi Soen 03160007000 
Live Streaming: WWw.imnstv.tv 


Pk. 19.00 WIB 


PIA 


1. Luhur Tjahja Santosa (Owner ART TEAJ 
2, Fandi Gunawan | Owner SAVa' Sumbar Agung Variasi) 
3. Fenny Angela (Owner AEROCULATA JEWELRYI 


Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before 30 Show 
2 Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II (Miracle Edition) / 
Un GMS Pusat GMS Pusat Belores0 Englian a 
Tanah Ulas Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, An nasa 
tai |... 20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB aah 
www.mstv.tv www.mstv.tv 
ng “My Greatest Love” “Sang Penabur” Mawar Sharon 
Ba Pk. 02.00, 05.00, Pk. 02.00, 05.00, Women 
14.00, 17.00 WIB 14.00, 17.00 WIB “ANNIVERSARY” 
www.mstv.tv www.mstv.tv Pk.10.00 WIB 
Bp. John Mantofa Pdt. Arman Harijanto Lt. 13, Vision Building, 
Ka $ Marvell City Complex 
Becordesat Mawar Sharon 
MSTV.TV Senior 
Pk.10.00 WIB 
R. Sanctuary 


Lt. 1, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdp. Effy Susanto 


KOTBAH MINGGUAN 


ZN 


SATU MALAM 
TIGA CERIT/ 
04.10.2018 
07 PM 


SIBEC CONV HALI 


JUS 
DANCI 


1 P—— 
Ta 


5 Ola 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Demonology” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Mencintai Firman” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Ps. Judith Halim 


Mawar Sharon Women 13" Anniversary 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 


R. Sanctuary, Vision Build- 


ing lantai 1, 
Marvel City Complex 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Young Professional 
“Overthinking” 
Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdp. Fandy Gunawan 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


pes 


BN an aral an 


Speaker 
ag KTB A 1“ 
hadit£ Halim 


Car , 
26 z 
SEPT 
2018 2 
registrasi: Rp.25.000, - 


Marvel City Complex 
Vision Hall Lt.13 - Vision Building 
Jl. Raya Ngagel No.123, Sby 


Informasi 0813.3079.7981 . Kesaksian d 


WE ARE EXPANDING 


LET'S INSPIRE 
THE NEXT GENERATION, NOw! 


n UNIVERSITY of CAMERIDGE 


WP Intcrnational Examinations 


» 


ITAB PUISI 
TERDIRI 
DARI 


KITAB MAZMUR, 
AMSAL, PENGKOTBAH, 
KIDUNG AGUNG DAN 
RATAPAN. KITAB PUISI 
BERISI PERNYATAAN 
DAN EKSPRESI YANG LEBIH 
BERSIFAT PRIBADI. 


Kitab Mazmur ditulis oleh 
banyak pengarang dan merupakan 
ekspresi perasaan dan realita hidup 
manusia dalam bentuk pujian dan doa. 
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, 
entah suka maupun duka, miskin maupun 
kaya, sehat maupun sakit, Allah tetap ada 
bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. 
Melalui pujian, penyembahan, dan doa kita akan 
semakin menyatu dengan-Nya dan semakin sadar 
bahwa Dia-lah yang paling kita butuhkan dalam 
hidup ini. 


Amsal adalah pernyataan hikmat yang 
diajarkan turun temurun di dalam masyarakat 
Ibrani kuno, di mana kata-kata hikmat tersebut 
bersumber dari kebenaran-kebenaran Firman 
Allah yang disampaikan melalui perintah dan 
pengajaran. Pastikan setiap hari kita selalu 
dipenuhi oleh Firman-Nya supaya perkataan 
kita adalah perkataan Firman, pemikiran kita 
adalah pemikiran Firman, dan tindakan-tindakan 
kita adalah juga tindakan-tindakan yang sesuai 
Firman. 


Pengkhotbah adalah kitab pertobatan 

yang dituliskan oleh Salomo setelah dia 
merefleksi ulang perjalanan hidupnya. Dalam 
perenungannya, Salomo menemukan kebenaran 
dasar yang telah diingkarinya selama ini: Takut 
akan Allah dan melakukan firman-Nya. Membaca 
kitab ini akan menjadi pengantar yang baik 

untuk kita melakukan perenungan 

atas perjalanan hidup kita 
sendiri. 


ILOVE MY BIBLE SERIES 1 


Kidung Agung pada dasarnya adalah sebuah 
kitab pernyataan ekspresi cinta antara seorang 
pria terhadap seorang wanita. Kitab ini juga 
melambangkan cinta Allah kepada manusia 
dan atau cinta Kristus pada jemaat-Nya. Biarlah 
kasih kita kepada Allah terus bergelora, pastikan 
kasih kita kepada-Nya tidak menjadi dingin dan 
terjebak dalam kondisi suam-suam. 


Ratapan ditulis oleh nabi Yeremia dan 
memuat ekspresi kesedihan yang begitu 
rupa akan kondisi bangsa Israel. Namun 
dalam kesedihan tersebut, tetap ada sebuah 
pengharapan yang penuh kepada Tuhan, bahwa 
Israel akan dipulihkan kembali. Apakah hidup 
kita “runtuh dan tertawan” seperti yang dialami 
oleh Israel? Pesan Allah sangatlah jelas: tetap ada 
pengharapan. Oleh sebab itu, teruslah berpegang 
padaFirman-Nya, bergantunglah pada-Nya, 
hidupmu pasti dipulihkan! 


Kitab-kitab Puisi memberikan gambaran yang 
indah tentang bagaimana Tuhan mau hubungan 
kita dengan-Nya diekspresikan dalam kedekatan. 
Selamat membaca, dan biarlah keintiman 
kita dengan Kristus semakin indah! MP Yunus 
Fransiscus, Dept. Edukasi 


demikian disampaikan Bapak 
John Mantofa, dalam kotbahnya di sesi pertama 
Retret Mawar Sharon Senior dengan tema 
“Supernatural Change & Favor”, 8-9 Agustus 
2018 lalu, di Marvell City Complex Surabaya. 
Sesi selanjutnya diadakan di Hotel Core 
Surabaya. 
Ada beberapa poin yang 
disampaikan Bapak John 
Mantofa mengenai 


SENIOR P3a 
SENIOr Reka, 


apa yang harus dilakukan jika ingin berbuat 
baik? doakan, lihatlah mata lawan bicara ketika 
berbicara dengannya, perhatikan kebutuhan 
orang tersebut, ingatlah kesukaan orang tersebut, 
jadilah orang yang selalu mendukung, ucapkan 
“terima kasih”, coba kenali bahasa kasih orang 
tersebut (pujian, pemberian, sentuhan, waktu, 
perhatian, dan lain-lain), mengutamakan 
kebutuhan orang lain lebih dari kebutuhan diri 
sendiri. Bapak John kemudian mengingatkan 
bahwa semua perbuatan baik akan kembali 
kepada kita. 

Malam harinya, peserta retret mengikuti sesi 
permainan dan lomba-lomba menarik. 


Keeesokan harinya, Bapak Adrian 
Sarwono membagikan firman Tuhan tentang 
“Hati Allah Bapa” bahwa kita diurapi Tuhan 
untuk mengerjakan visi Allah Bapa, untuk 
menyelamatkan generasinya dan generasi 
selanjutnya. 

“Saya sungguh bersyukur diijinkan Tuhan 
menyaksikan Generasi senior GMS yang 
rindu mempersembahkan hidupnya, 
yang terbaik yang mereka punya 
buat Tuhan,” demikian kesan 
Pak Adrian. 

Salah satu peserta, 
Oma Lili Sutanto 
(83 tahun), sangat 
terkesan dengan 
retret kali ini. “Saya 
merasa dimanja 
sekali...” katanya. 
Puji Tuhan! 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP,: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 

Ml @gmschurch 

'O) @gmschurch 


Iksersa mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum 4 Anak |, II, II, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak 
Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 

Ibadah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 


Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 11.00 WITA 
Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 


Ibadah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


Ibadah Umum # Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum - Anak I Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
badah Umum «4 Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak | 
badah Umum - Anak II 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 
. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 
CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


Pk. 08.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II 4 Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 


Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 


Ibadah Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

Jl. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum #4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 


badah Umum -#Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum -# Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt.1 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
Sebelah Mall Taman Anggrek) 
elp: 021-30020080 / 81, 


GMS Bandung 


badah Umum -# Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


www 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 


Ibadah Umum -# Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Umum -# Anak II Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WITA 


JI. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum «4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Samarinda 


badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

badah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Kezia (087815551188) 


GMS Pontianak 


badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 

badah Anak Pk. 10.15 WIB 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
A. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong. (Dekat patung 
uda putih - bekas gudang springbed comforta) 
Baguala, Kota Ambon. 


elp. (0911)3831477 
GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Maluku Tengah 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 

badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu, Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 


. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi 
GMS Bitung 
badah Umum I - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 
. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 
GMS Manado 
badah Umum | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


(Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S5. (085240163011) 


GMS Tondano 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

Depan Kantor Pos Tondano) 

elp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III - Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
I. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum # Anak| Pk. 07.00 WIB 
badah Umum #4 Anak Il Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum Pk.10.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Harapan II No.1, Air Hitam, 

Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso (081268828800) 
elp/Fax: 0761-8651763 / 

8651831 / 8651369 


GMS Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 

omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 
CP. Paul (0813-3221-2471) 
GMS Lampung 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 

badah Umum - Anal Pk. 10.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pkl 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 

. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (“62 852 57721624) 


